KOMPUTINDO 


ban NURUL CHOMARIA, S.Psi Pe 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


NS 
NN T x 


N N 


N @ 
NANGA 


NN NAN 


PERSONALITY 


TESI 


NURUL CHOMARIA, S.Psi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(GALI POTENSI TUK RAIH PRESTASI) 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 


Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 


tentang Hak Cipta 


(1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 


hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
hurufi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 


(2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 


— 


pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin 


pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 
9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk 
penggunaan secra komesial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 


(4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 


dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PERSONALITY 


TESI 


(GALI POTENSI TUK RAIH PRESTASI) 


NURUL CHOMARIA, S.Psi 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 


@ KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3IN1 

THE SERIES OF PERSONALITY TEST 

WHO AM | (Gali Potensi Tuk Raih Prestasi) 
Nurul Chomaria, S.Psi 

@ 2018 Nurul Chomaria, S.Psi 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 


Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media 
Komputindo 


Kelompok Gramaidia - Jakarta 


Anggota IKAPI, Jakarta 


718090440 
ISBN : 978-602-04-5665-2 
978-602-04-5666-9 (eISBN) 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin 
tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramaidia, Jakarta 


Isi diluar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


| 
PENGANTAR 


Hai guys ... 
Masih bingung memikirkan apa kelebihan dan kekuranganmu? 


Masih bingung menentukan langkah, enaknya mau milih jurusan 
apa dan bekerja sebagai apa? 


Sudah...gak usah bingung-bingung. Jangan buang waktu 
lama-lama. Cepetan isi rangkaian psikotes ini, dan cocokkan 
jawabanmu dengan kuncinya. Nah...nanti akan ketahuan kamu 
tuh gimana orangnya: bagaimana kecenderunganmu dan apa 
potensimu. 


Nah kalau sudah begitu, nanti kamu akan menjalani tes terakhir, 
yakni: apa yang perlu diasah untuk meraih tujuanmu. 


Jawaban tidak akan sama dengan orang lain. Maka jangan contek- 
contekan atau malah nanya ke orang lain, enaknya ngejawab 
apa? 
Semua jawaban benar adanya, asal kamu ngejawabnya dengan 
jujur. 


Yuk cepetan jawab! 


Versi Pdf oto) pusnas.com 


| 
DAFTAR ISI 


PENngata Heni enam mnta aman V 
Daftar ISI Ananta maan vi 
Bab I: KEcenderuNGAN.......ooo...oooo.cooooooooo.coo.Woooo 1 

4 Tipe Kepribadian.idomoii anna mdanamnnanaa 2 
Introvert Atau EkstrOvVert ...o..ooooooooooooooocooooo.ooo 36 
Tipe:A-Atau TipS Bian asn aan AL 
Otak Kanan Atau Otak Kiri....oo.ooooooooocooooooooooo 51 
Pemikir Atati Perasa sanksi nannammahknesasa 63 
Pemantau Atau Penilai ...o...ooo.oooooooooooooooooooo oo 65 
Optimis Atau PESIMIS .......oooooooooooooo.coooooa 67 
Tegas Atau Ragu-RaAgU ...oo.oo.oo.co.oo.o.om.oo.ooooooooo.o.o 72 
kembar Oa Hai iban ahan namentiaemanbanina 72 
Cemas Atau TENANG ....ooocooocoooooooooooooooo.oooooom 79 
em baka nee nan takan aman 79 
Masa Depan Atau Masa Lalu .c..ooooooo.coooo.ooooooooooo 88 
koruis Of Control kanan aman ana 93 
Bab II: PotenSi Diri ............oooooooooooooooooo.oooooooooo. 97 
8 Tipe Kecerdasan MANUSIA .....oo.coooooooo.ooooooooooo 98 
Gaya Belajak wara sni men sesannmamamgnaadannanasa nasa 114 
Minat Dah Karler.dneansanengnsnsasnakngnan 126 


Versi Pdf do) di ipusnas.com 


Bab III: Pengasahan......o....oooo.ocoooooooooooooocooooooo—ooo 137 


Kepercayaan Diisi aman nasa 138 
KEMANGIFIAN ..oo.oooooooooooocooooco oo Women nnnnkanaanaa 144 
Mendatasi' Masalah... siasesaunanegan 147 
KeberaNiaN conan ne mmoeammnamannan 156 
ManajeMeN Waktu w.oooo.ooooo.ooooooooooo.oooo Wow. 166 
Motivasi KepeMmiMpiNnaN........oooooooococooWo.ooan 170 
Tipe KepEMIMPINAN.c.ococoooooomammnsnna 176 
Kematangan. Remaja in imi in enawan mn ananda 182 
Daftar Pustaka...........o..ooooooooooooo.ooo.ooooooooooo 214 


Versi Pdf sate) pusnas.com 


DAA 
KECENDERUNGAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 TIPE KEPRIBADIAN 


Dalam ilmu psikologi, ada 4 tipe kepribadian manusia. Nah, kamu 
termasuk yang mana? 


e  Sanguinis yang spontan, lincah, dan periang 
e  Melankolis yang penuh pikiran, setia, tekun 
e  Koleris yang suka petualangan, persuasif, percaya diri 


e  Phlegmatis yang ramah, sabar, puas 


(http://indobeta.com/4-tipe-kepribadian-dalam-pandangan- 
immanuel-kant/10328/) 


Untuk lebih detailnya, yuk kita bahas ciri tiap kepribadian sehingga 
kamu bisa lebih mengenali tipe kepribadianmu tersebut: 


Versi Pdf Ao) di ipusnas.com 


SANG UNI 


Kepribadian Sanguinis “Si Populer” 
(Ekstrovert — Pembicara — Optimis) 


CIRI-CIRI SANGUINIS: 


Mereka cenderung populer dan disenangi 
orang. 


Hidupnya penuh warna 

Mereka senang berbicara 

Gejolak emosinya bergelombang dan terbuka 
Mudah senang dan mudah susah 


Senang menolong orang lain tetapi tidak dapat 
jadi sandaran. 


Agak pelupa, sulit berkonsentrasi cenderung 
berpikir pendek, dan hidupnya serba tak teratur. 


Kurang berdisiplin dengan waktu, sering lupa 
pada janji apalagi bikin planning/rencana 


Versi Pdf Lengka an Fipusntas.com 


KEKUATAN SANGUINIS: 


Suka bicara 

Emosional dan demonstratif 

Antusias dan ekspresif 

Ceria dan penuh rasa ingin tahu 

Hidup di masa sekarang 

Mudah berubah (banyak kegiatan / keinginan) 
Berhati tulus dan kekanak-kanakan 

Senang berkumpul (untuk bertemu dan bicara) 
Umumnya hebat di permukaan 

Mudah berteman dan menyukai orang lain 

Senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian 
Menyenangkan dan dicemburui orang lain 

Mudah memaafkan (dan tidak menyimpan dendam) 


Mengambil inisiatif/lmenghindar dari hal-hal atau 
keadaan yang membosankan 


Menyukai hal-hal yang spontan 


KELEMAHAN: 


Suara dan tertawa yang keras (terlalu keras) 
Membesar-besarkan suatu hal/kejadian 
Susah untuk diam 


Mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan atau 
orang lain (suka nge-Gank) 


Sering minta persetujuan, termasuk hal-hal yang sepele 
RKP! (Rentang Konsentrasi Pendek) 


Dalam bekerja lebih suka bicara dan melupakan kewajiban 
(awalnya saja antusias) 


Sebagian terlalu bahagia 

Mudah marah 

Tampak palsu oleh sebagian orang 
Suka mengeluh 

Mudah berubah-ubah 

Susah datang tepat waktu 
Prioritas kegiatan kacau 


Mendominasi percakapan, suka menyela dan susah 
mendengarkan dengan tuntas 


Sering mengambil permasalahan orang lain, menjadi 
seolah-olah masalahnya 


Egoistis 
Sering berdalih dan mengulangi cerita-cerita yang sama 


Konsentrasi ke “How to spend money" daripada “How to 
earn/save money. 


(N 


Versi Pdf Lengkakny: 3 pusnas.com 


TIP MENGHADAPI DAN BERTEMAN DENGAN 


KARAKTER SANGUINIS 


Menjadi teman bicara yang baik 
Jangan mudah emosi terhadap perkataannya 


Berikan pujian terhadap beberapa pendapat 
mereka 


Ajak bercanda 


Versi Pdf d3) di ipusnas.com 


KOLERIS (YANG KUAT) 


Kepribadian Koleris “Si Kuat” 
(Ekstrovert — Pelaku — Optimis ) 


CIRI-CIRI KOLERIS: 


e# Mereka ini suka sekali mengatur orang. 


e Akibat sifatnya yang “bossy' itu membuat banyak 
orang koleris tak punya banyak teman. 


suka 'ngatur' dan tak mau kalah 
Senang dengan tantangan, suka petualangan. 


Anggapannya “hanya saya yang bisa menyelesaikan 
segalanya: tanpa saya berantakan semua", 


“Goal oriented” atau berorientasi tujuan 
Tegas, kuat, cepat dan tangkas mengerjakan sesuatu. 
Tak ada istilah tidak mungkin. 


Tak mudah menyerah, tak mudah pula mengalah 


Versi Pdf Lengka an Fipusnas.com 


KEKUATAN: 


Senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan 
aktif (Seorang Leader) 


Sangat memerlukan perubahan dan harus mengoreksi 
kesalahan 


Berkemauan keras dan pasti untuk mencapai sasaran/ 
target 


Bebas dan mandiri 
Berani menghadapi tantangan dan masalah 


“Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus 
lebih baik dari hari ini”. 


Mencari pemecahan praktis dan bergerak cepat 


Mendelegasikan pekerjaan dan orientasi berfokus pada 
produktivitas 


Membuat dan menentukan tujuan 
Terdorong oleh tantangan dan tantangan 
Tidak begitu perlu teman 

Mau memimpin dan mengorganisasi 
Biasanya benar dan punya visi ke depan 


Unggul dalam keadaan darurat 


Y 


gapy di ipusnas.com 


KELEMAHAN: 


Tidak sabar dan cepat marah (kasar dan tidak taktis) 
Senang memerintah 

Terlalu bergairah dan tidak/susah untuk santai 
Menyukai kontroversi dan pertengkaran 

Terlalu kaku dan kuat/ keras 

Tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik 
Tidak suka yang sepele dan bertele-tele/terlalu rinci 
Sering membuat keputusan tergesa-gesa 


Memanipulasi dan menuntut orang lain, cenderung 
memperalat orang lain 


Menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan 
Workaholics (gila kerja) 

Amat sulit mengaku salah dan meminta maaf 
Mungkin selalu benar tetapi tidak popular 


Banyak tuntutan pada orang lain 


Versi Pdf Lengkag a pusnas.com 


TIP MENGHADAPI DAN BERTEMAN DENGAN 
TIPE KOLERIS 


e Sedikit mengalah 


e Sadari mereka bukan orang jahat, tapi hanya 
karakternya saja yang keras 


e Hindari saling berdebat 


Versi Pdf Ae) di ipusnas.com 


MELANKOLIS 
(YANG SEMPURNA) 


Kepribadian Melankolis “Si Sempurna” 
(Introvert - Pemikir — Pesimis ) 


CIRI — CIRI MELANKOLIS: 


e Agak berseberangan dengan sang sanguinis. 
Cenderung serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun sesuai pola. 


Suka dengan fakta-fakta, data-data, angka-angka dan sering 
sekali memikirkan segalanya secara mendalam/ detail. 


Selalu ingin serba sempurna. 


Versi Pdf Lengka an Fipusnas.cor 


KEKUATAN: 


Analitis, mendalam, dan penuh pikiran 

Serius dan bertujuan, serta berorientasi jadwal 
Artistik, musikal dan kreatif (filsafat & puitis) 
Sensitif 

Mau mengorbankan diri dan idealis 

Standar tinggi dan perfeksionis 


Senang perincian/memerinci, tekun, serba tertib dan 
teratur (rapi) 


Hemat 

Melihat masalah dan mencari solusi pemecahan 
kreatif (sering terlalu kreatif) 

Kalau sudah mulai, dituntaskan. 

Berteman dengan hati-hati. 

Puas di belakang layar, menghindari perhatian. 
Mau mendengar keluhan, setia dan mengabdi 
Sangat memperhatikan orang lain 


Menghindari Perhatian 


Versi Pdf Leng 


kapnya di ipusnas.com 


KELEMAHAN: 


Cenderung melihat masalah dari sisi negatif (murung dan 
tertekan) 


Mengingat yang negatif & pendendam 
Mudah merasa bersalah dan memiliki citra diri rendah 
Lebih menekankan pada cara daripada tercapainya tujuan 


Tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan berubah- 
ubah 


Melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan 
merencanakan 


Standar yang terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau dan 
disenangkan orang 


Sulit bersosialisasi 


Tukang kritik, tetapi sensitif terhadap kritik/ yang 
menentang dirinya 


Sulit mengungkapkan perasaan (cenderung menahan kasih 
sayang) 


Rasa curiga yang besar (skeptis terhadap pujian) 


Memerlukan persetujuan 


H at 
Versi Pdf Lengkak 1 pusnas.com 


TIP BERTEMAN DAN BERSOSIALISASI 
DENGAN ORANG YANG MEMILIKI KARAKTER 
MELANKOLIS 


e Jangan suka menyakiti hatinya 
e Hibur mereka dengan hal lucu 
e  Tepati janji 


e Jangan pernah berbohong walaupun hal kecil, 
karena cenderung akan dicurigai terus 


Versi Pdf Ae) di ipusnas.com 


"LEGMATIS 


(YANG CINTA DAMAT) 


Kepribadian Phlegmatis“Si Cinta Damai" 
(Introvert - Pengamat - Pesimis ) 


LINA 


CIRI — GIRI PLEGMATIS: 


e Tak suka terjadi konflik, karena itu disuruh apa saja ia mau 
lakukan, sekalipun ia sendiri nggak suka. 


Baginya kedamaian adalah segala-galanya. 


Jika timbul masalah atau pertengkaran, ia akan berusaha 
mencari solusi yang damai tanpa timbul pertengkaran. 


la mau merugi sedikit atau rela sakit, asalkan masalahnya 
nggak terus berkepanjangan. 


Kurang bersemangat, kurang teratur dan serba dingin. 


Diam, kalem, dan kalau memecahkan masalah umumnya 
sangat menyenangkan. 


Pendengar yang baik 


Ibarat keledai, “kalau didorong ngambek, tapi kalau dibiarin 
nggak jalan". 


Versi Pof Lengka na Fipusnias:com 


